http://www.mditack.co.id/pelatihan-kepernimpinan/ 

# f in £3 


1/3 



Pelatihan Kepemimpinan atau Leadership Training sangat penting karena kepemimpinan harus ada pada setiap 
jenjang di organisasi. Oleh karena itu, kami percaya setiap level didalam perusahaan memiliki kebutuhannya masing- 
masing. 

“Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all 

about growing others. ” — Jack Welch 


Management Development International 


Training and Consulting 



Sejak tahun 1993 MDI (Management Development International) telah dipercaya sebagai rekan 
dalam peningkatan mutu dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam perusahaan dan organisasi 
terutama dalam pelatihan kepemimpinan oleh ribuan organisasi dan perusahaan di seluruh Indonesia dari skala 
nasional hingga multi nasional dan global. 


MDI selalu bekerja sama dengan klien kami untuk menciptakan suatu program berkualitas untuk karyawan disemua 
level. Kami mengkombinasikan program internasional kami, pengalaman, dan juga keahlian trainer/ fasilitator kami 
untuk memberikan solusi yang relevan dengan permasalah perusahaan sehari-hari. Telah lebih dari 20 tahun kita 
mengembangkan dan memberikan program yang inovatif dan praktis untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan perusahaan anda. 

Kami berfokus pada pengembangan melalui training, facilitating, coaching dan counseling yang kami sesuai kan 
dengan kebutuhan Client kami. Beberapa program yang sering kami lakukan adalah pelatihan kempemimpinan 
(training leadership), training motivasi. 

Dengan pengalaman kami yang sudah terbukti, kami akan selalu bersama anda mengembangkan SDM perusahaan 
anda. 

Segera hubungi kami untuk berdiskusi dengan kami mengenai pengembangan SDM atau pelatihan kepemimpinan 
yang dapat kami lakukan untuk Tim anda 


MDI juga menyadari terkadang training / pelatihan saja tidak cukup. Oleh karena itu, MDI melengkapi divisi pelatihan 
dengan divisi KONSULTING demi mengoptimalkan nilai tambah MDI bagi perusahaan-perusahaan yang 
ditanganinya. 


Klik gambar untuk mengakses halaman course yang tersedia untuk setiap jenjang/level 


http://www.mditack.co.id/pelatihan-kepemimpinan/ 2/3 



Senior Leaders 



B 

Supervisors 


f 

Supervisors 


! l ! ! l ! 

■ i i f 

nployee Employee Employee Employi 


NEWS TERBARU 

~~ Tips Meningkatkan Produktivitas Diri Agar Menjadi Lebih Efektif dan Efisien 

10 / 01 / 2017 - 10:08 

Mengelola diri adalah salah satu keterampilan penting agar seseorang dapat hidup secara lebih berkualitas. Kebanyakan dari kita 
mengalami kesulitan menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab kita sambil mengalokasikan waktu untuk beristirahat, 
keluarga, dan diri sendiri. Agar kita tidak mengalami stres dalam menangani tuntutan kehidupan profesional maupun personal, kita 
perlu memiliki keterampilan mengelola diri. Mengelola diri [...] 


Share this = 



B Kemampuan Problem Solving Skill Dalam Memilih Kandidat 

10 / 01 / 2017 - 08:52 

Kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving skill) sangat penting dalam dunia bisnis yang bergerak dengan cepat. 
Namun kenyataannya kemampuan menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dengan tepat seringkah tidak dimiliki oleh 
kandidat-kandidat terutama yang baru mulai bekerja. Mereka belajar secara alami melalui obsenasi dan pengalaman on thejob. 
Padahal beberapa memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memecahkan [...] 











http://www.mditack.co.id/pelatihan-kepemimpinan/ 


Share this = 



E V E N T YANG AKAN DATANG 
A Complaint Is A Gift 

12 Januari @ 08:00 - 13 Januari @ 17:00 

Jumper Januari 2017 - Innovative Leaden Good, Better, Great 

13 Januari @ 17:00-20:00 

Effective Supervisory Management 

19 Januari @ 08:00 - 20 Januari @ 17:00 

View All Event 

DAFTAR NEWSLETTER KAMI 

Alamat Email* 

Nama Perusahaan 

Nama Kontak 



© Copyright - IVD TACK 





